


EPISODE 45 
PERANG PARA BUNGA (5) 


KONTES PEMILIHAN е! | 





7 "هووا 


WAH, TIDAK SABAR. 
PASTI KAK RICHARD 
AKAN MENANG, 
KAN? 


PILIH ANAK 
PINDAHANITU! Π 


PENILAIANNYA 
МА TION А JADI LEBIH MUDAH, 


ORANG. TAPI BUKANKAH 


INI TERLALU 
SEDIKIT? 


5 








НОНО, BAGAIMANA 
LAGL MURID-MURID 
LAIN LANGSUNG 
TAKUT DAN 
MENYERAH. 


BUKANKAH ITU 
MASALAH? KITA SUDAH 
MEMBUAT KONTES 
SEBESAR INI HANYA UNTUK 
TIGA ORANG PESERTA. 


SELAIN ITU, SAYA 
MENGGANTIKAN 
WAKIL KEPALA 
SEKOLAH UNTUK 
JADI JURI, DAN 


HOHOHO-. 
JANGAN BICARA 








KONTES INI PERLU 
PENGAMATAN DARI 
AHLINYA, DAN TIDAK 
ADA LAGI YANG BISA 
SELAIN ORANG INI. 


NAH, KALAU GITU 
DIREKTUR KANG, 
SAYA SERAHKAN 
PADA ANDA. 





SEMUA, SALAM KENAL \ N ` TANPA DITUNDA 
SAYA DIREKTUR BEAUTY ` LAGI, KONTES 
SALON DI CHEONGDAM, У РЕМШНАМ MODEL 
BEVERLY KANG, AKAN x 1 PROMO SMA 
MENJADI PENILAI DAN > SOONDAE INI 
PEMBAWA ACARA DIMULAI! 
KONTES INI. 


PERTAMA-TAMA DISEBABKAN SEDIKITNYA 
SAYA AKAN JUMLAH PESERTA YANG 
MENJELASKAN ADA, AKAN DIADAKAN 


PERATURANNYA. 4 DUA TAHAP LOMBA. 
{55 








LOMBA PERTAMA, 
DI ANTARA TIGA 
PESERTA, YANG 
MENDAPAT SKOR 
PALING SEDIKIT 
AKAN DIELIMINASI, 








LOMBA PERTAMA 
ADALAH, 
EKSPRESIKAN 
PERASAAN! 















DI LOMBA KEDUA, 
DARI DUA ORANG 
YANG LOLOS, AKAN 
DITENTUKAN LAGI 
PEMENANG 
SESUNGGUHNYA. 





PESERTA AKAN AMBIL 
KERTAS DARI BOX INI 
DAN LAKUKAN AKTING 
DARI EKSPRESI YANG 
TERTERA DI KERTAS 


DALAM WAKTU 5 
MENIT! 








222) 
ОКЕ! TANTANGAN 
UNTUK RICHARD 
ADALAH 

FRUSTRASI! 















NC Tapi TANTANGAN 
INI BENAR-BENAR 
BERLAWANAN 
DENGAN 
IMAGE-MU! 


FUFU, RICHARD PARK... 
DI BISNIS SEPERTI MILIKKU, 
TENTU AKU TAHU SOAL 
IMAGE-MU YANG 
HALUS DAN SANTAL 














NAH, RICHARD PARK. 
PADA AKHIRNYA, 
APA YANG AKAN 

KAU LAKUKAN?! 





20 





1 
2 


ЕРІ 


FU 


NG? APA ITU. 
KELIHATANNYA 
BUKAN APA- 
APA? 
FU, 
PAK GURU. COBA 


46 a ИНАТ BAIK-BAIK. 
1 APAKAH TIDAK 
Д ΓΟ JA TERASA APA-APA? 








...YA AMPUN! 
POSTURITU...! 
AKU PERNAH 
MELIHATNYA!! 


ITU POSTUR SAAT 
PARA PEGAWAI 
SAHAM MARKET 
NEW YORK 








YA BENAR...! 
POSTURITU..., 
1 


FRUSTASI % 
MELIHAT 
KEJATUHAN 





YAK, LUAR DENGAN MUDAH 
BIASA RICHARD TA PERLIHATKAN 
PARK. TANTANGAN FRUSTASI ALA 
SULIT BERAKTING WALLSTREET DENGAN 
FRUSTASI INI, NEW YORK STYLE-NYA! 


LOH! PAK KEPALA 
SEKOLAH. KENAPA? 





FUFU, НЕВАТ. 
МЕМАКС SESU- 
AI DENGAN 
GOSIPNYA. 


ANAK ITU HAMPIR 
MENYERANG 
JANTUNGKU...! 


LALU BAGAIMANA 
DENGAN LEVEL 
KONTESTAN 
SELANJUTNYA? 





WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


